™alau kita membaca di Alkitab 
tentang pelayanan Tuhan Yesus, 
| salah satu hal yang paling me- 
Å nonjol adalah, adanya waktu- 
waktu khusus yang diluang- 
kanNya untuk berdoa dan bersekutu dengan 
Bapa di Sorga. 

Tuhan Yesus menyadari bahwa Dia sangat 
butuh pimpinan dari tempat yang Maha Kudus. 
la rindu bisa tetap melihat kekudusan itu: dan 
ketaatanNya yang total memampukanNya hi- 
dup dalam kekudusan di dunia yang penuh de- 
ngan kekelaman. 

Dari kehidupan doaNya itu, ada satu pokok 
doa yang diajarkanNya secara langsung kepada 
murid-muridNya, yaitu Doa Bapa Kami. Doa ini 
menjadi topik doa yang sangat menarik dan 
hidup sampai saat ini. 

Banyak orang yang menafsirkan dan mem- 
bahasnya dengan penemuan yang berbeda- 
beda, tidak sedikit yang menerimanya secara 
utuh dan mengucapkannya dengan apa adanya 
secara berulang-ulang. Bahkan, ada yang men- 
jadikan doa ini seperti sebuah "doa mantera". 


02 


Apakah itu yang diinginkan Tuhan Yesus? 

Saya terkesan dengan apa yang dikatakan 
Tuhan Yesus kepada Natanael sewaktu dia me- 
ragukan keTuhanan Yesus : "Lihat, inilah seorang 
Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!" 
(Yoh.1:47b). Tidak ada kepalsuan artinya jujur, 
tidak ada tipu daya, tidak ada kesalahan. 

Tidak ada kepalsuan 

Tuhan Yesus juga berharap agar kita se- 
bagai umatNya, Israel yang rohani, tidak men- 
jadikan Doa Bapa Kami sebagai sesuatu yang 
diucapkan tanpa makna, hanya rutinitas dan 
formalitas saja. Doa seharusnya adalah refleksi 
persekutuan yang erat antara Bapa dan anak, di 
mana di dalamnya ada keakraban, sebuah 
hubungan yang hidup antara dua pribadi. 

Berdoa jangan seperti sebuah lirik dalam 
lagu Indonesia, “lain di bibir lain di hati". Yaitu 
apa yang dikatakan di mulut tidak sesuai de- 
nganyang ada di dalam hati. 

Ketika berdoa kita harus memiliki sikap hati 
yang benar. Itu berarti ada penghayatan dan 
penghormatan yang sungguh kepada Allah atas 


suaragembala Ly 


setiap anugerahnya. Jangan kita menghampiri 
Tuhan hanya untuk meminta pertolongan saja. 

Paulus dalam surat Ibrani mengatakan, 
"Sebab itu marilah kita dengan penuh kebe- 
ranian menghampiri takhta kasih karunia, su- 
paya kita menerima rahmat dan menemukan 
kasih karunia untuk mendapat pertolongan ki- 
ta pada waktunya." (Ibr.4:16). Dalam ayat itu di- 
katakan, sebelum menerima pertolongan pada 
waktu Tuhan (bukan waktu kita), kita harus me- 
miliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tu- 
han, menemukan wajah Tuhan. 

Tanpa persekutuan dengan Tuhan, banyak 
orang akan menemukan doanya tidak dijawab 
Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihinya, 
melainkan karena ia tidak berubah dan tidak 
mau berubah, sehingga kelakuannya sendiri 
yang menggagalkan doanya. Mari kita renung- 
kan setiap kata-kata dalam Doa Bapa Kami (Ma- 
tius 6:9-13): 


Bagaimana mungkin 

"Bapa". Bagaimana kita bisa memanggil Al- 
lah dengan sebutan Bapa jika kita tidak pernah 
berusaha untuk bertingkah laku seperti anak- 
Nya? 

"Kami'. Bagaimana kita bisa berkata "kami" 
kalau setiap hari yang kita pikirkan dan doakan 
hanyalah untuk kepentingan diri kita sendiri. 

"Yang di sorga". Kita tidak akan bisa me- 
ngatakan di sorga bila kita tidak memiliki apa- 
apa di sana, karenanya bekerjalah bukan untuk 
hasil yang di bumi melainkan yang di sorga. "Di- 
kuduskanlah патаМи". Bagaimana kita bisa 
mengatakan hal itu bila setiap hari kita masih hi- 
dup dalam dosa. 

“Datanglah KerajaanMu". Bagaimana kita 
bisa mengatakannya kalau setiap hari kita tidak 
pernah berusaha untuk memberitakan Injil? Ka- 
rena ketika Yesus datang hal pertama yang ha- 
rus didapatiNya adalah masih ada iman di bumi, 
yakni orang-orang yang tetap beriman akan ke- 
selamatan di dalam Yesus Kristus oleh hasil 
pemberitaan Injil Saudara dan saya. 

"Jadilah KehendakMu". Bagaimana kita bisa 
berkata itu bila setiap hari kita tidak pernah ber- 


PEMIMPIN REDAKSI: 7 ik PENASEHAT Pai 


FAK: (62 24 


NBA BAS. REDAKTUR PELAKSANA: Agung Pn 
Woro “Mawar Sharon” diterbtka М 


REDAKSI WARTA MAWAR SHARON. ak; 


serah dan menaati semua FirmanNya? Bahkan 
untuk membaca FirmanNya saja hampir tidak 
pernah. "Di Bumi Seperti Di Sorga". Bagaimana 
kita mampu mengatakannya bila kita tidak per- 
nah melayani apa yang menjadi kepentingan sor- 
gawi? 

Kita tidak dapat berkata "Berikanlah kami 
pada hari ini makanan kami yang secukupnya" 
bila kita masih mencari segala sesuatu dengan 
cara menipu dan tidak jujur demi keserakahan 
dan memuaskan hawa nafsu kita. 

Kita tidak bisa mengatakan "Dan ampunilah 
kami seperti kami telah mengampuni orang yang 
bersalah kepada kami" jika kita dengan sadar ma- 
sih menyimpan kepahitan dan tidak mau me- 
ngampuni kesalahan orang lain. 

Kita tidak dapat mengatakan "Lepaskanlah 
kami daripada yang jahat" jika posisi kita tidak 
dalam mengenakan seluruh perlengkapan senja- 
ta Allah. 

Bisakah kita mengatakan "Engkaulah yang 
empunya Kerajaan" jika kita sendiri tidak 
menunjukkan kesetiaan kepada Raja yang sudah 
seharusnya ditunjukkan oleh pengikut-pengi- 
kutNya yang setia. 

Dan kita bisa mengatakan bahwa Tuhan 
memiliki "kuasa" jika kita mampu berharap hanya 
kepadaNya dan tidak takut akan apa pun selain 
dosa. Kita tidak bisa menganggap "Tuhan memi- 
liki kemuliaan" jika kita masih mencari kehor- 
matan bagi diri kita sendiri. 

Kita tidak bisa berkata "Sampai selama- 
lamanya" bila kita masih berharap Tuhan mela- 
kukan sesuatu menurut waktu kita dan bukan 
waktuNya yang tidak terbatas. Mark Twain dalam 
bukunya "The Adventure of Hukleberry Finn" 
mengatakan, "Anda tidak dapat mendoakan 
sebuah kebohongan". 

Oleh karena itu, jangan gagalkan doa anda 
sendiri. Marilah kita belajar seperti Natanael, 
yang bercakap-cakap dengan Tuhan tanpa ada 
kepalsuan dalam hatinya. Dengan begitu kita 
akan mengubah perumpamaan di atas menjadi 
"Sama di bibir sama di hati". Tuhan Yesus mem- 
berkati. Pdt. Bambang Sugianto (Gembala Sat. 
Selatan Il & INI) в 


жіпті, Pal. Philip to dm Catharina Китаем 


TATA LETAK 


5 TELP: (031 


a. E-mail 


TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


Agung P 


S elesai berlibur dari kampung, saya harus 
kembali ke kota. Mengingat jalan tol yang 
juga padat, saya menyusuri jalan lama. Te- 
rasa mengantuk, saya singgah sebentar di se- 
buah restoran. Begitu memesan makanan, seo- 
rang anak lelaki berusia lebih kurang 12 tahun 
muncul di depan. 

"Pak, mau beli kue?” Katanya sambil terse- 
nyum. Tangannya segera menyelak daun pisang 
yang menjadi penutup bakul kue jajanannya. 
"Tidak Dik, Bapak sudah pesan makanan," jawab 
saya ringkas. Dia berlalu. 

Begitu pesanan tiba, saya langsung menik- 
matinya. Lebih kurang 20 menit kemudian saya 
melihat anak tadi menghampiri pelanggan lain, 


sepasang suami istri sepertinya. Mereka juga 
menolak, dia berlalu begitu saja. 
"Bapak sudah makan, tak mau beli kue sa- 


perut. Dia pergi, tapi cuma di sekitar restoran. 
Sampai di situ dia meletakkan bakulnya yang 
masih penuh. Setiap yang lalu dia tanya, "Так 
mau beli kue saya Pak,...untuk Ibu atau anak- 
anak." Molek budi bahasanya. 

Pemilik restoran itupun tak melarang dia 
keluar masuk restorannya menemui pelanggan. 
Sambil memperhatikan, terbersit rasa kagum 
dan kasihan di hati saya melihat betapa 
gigihnya dia berusaha. Tidak nampak keluh ke- 
sah atau tanda-tanda putus asa dalam dirinya, 
sekalipun orang yang ditemuinya enggan mem- 
beli kuenya. 

Setelah membayar harga makanan dan 
minuman, saya terus pergi ke mobil. Anak itu 
saya lihat berada agak jauh di deretan kedai 
yang sama. Saya buka pintu, membetulkan 
duduk dan menutup pintu. Belum sempat saya 
menghidupkan mesin, anak tadi berdiri di tepi 
mobil. Dia menghadiahkan sebuah senyuman. 
Saya turunkan kaca jendela. Membalas se- 
nyumannya. 


Siapaemaknya? 

"Bapak sudah kenyang, tapi mungkin 
Bapak perlukan kue saya untuk istri, anak-anak 
atau tetangga Bapak," katanya sopan sekali 
sambil tersenyum. 

Sekali lagi dia memamerkan kue dalam 
bakul dengan menyelak daun pisang penutup- 
nya. 

Saya tatap wajahnya, bersih dan bersahaja. 
Terpantul perasaan kasihan di hati. Lantas saya 
buka dompet, dan mengulurkan selembar uang 
Rp 20.000,- padanya. "Ambil ini Dik! Bapak beri 
ini untuk kamu... Bapak tidak usah mengambil 
kue itu." Saya berkata ikhlas karena perasaan 
kasihan meningkat mendadak. Anak itu 
menerima uang tersebut, lantas mengucapkan 
terima kasih terus berjalan kembali ke kaki lima 
deretan kedai, Saya gembira dapat membantu- 
nya, 

Setelah mesin mobil saya hidupkan. Saya 
memundurkan. Alangkah terperanjatnya saya 
melihat anak itu mengulurkan Rp 20.000,- 
pemberian saya itu kepada seorang pengemis 
yang buta kedua-dua matanya. Saya terkejut, 
saya hentikan mobil, memanggil anak itu. 
"Kenapa Pak, mau beli kue kah?" tanyanya. 

"Kenapa Adik berikan duit Bapak tadi pada 
pengemis itu? Duit itu Bapak berikan ke Adik!" 
katasaya tanpa menjawab pertanyaannya, 

"Pak, saya tak bisa ambil duit itu. Emak 


marah kalau dia tahu saya mengemis. Kata emak 
kita harus bekerja untuk mencari nafkah. Kalau 
dia tahu saya bawa duit sebanyak itu pulang, 
sedangkan jualan masih banyak, Mak pasti 
marah. Kata Mak mengemis kerja orang yang 
tak berupaya, saya masih kuat Bang!" katanya 
begitu lancar. Saya heran sekaligus kagum 
dengan pegangan hidup anak itu. Tanpa banyak 
soal saya terus bertanya berapa harga semua 
kue dalam bakul itu. 

“Bapak mau beli semua kah?" dia bertanya 
dan saya cuma mengangguk. Lidah saya kelu 
mau berkata. 

"Ар 25.000,- saja Bang..." Selepas dia 
memasukkan satu persatu kuenya ke dalam 
plastik, saya ulurkan Rp 25.000,-. Dia 
mengucapkan terima kasih dan terus pergi. Saya 
perhatikan dia hingga hilang dari pandangan. 


Dipersiapkan sebelumnya 

Dalam perjalanan, baru saya terpikir untuk 
bertanya statusnya. Anak yatim kah? Siapakah 
wanita berhati mulia yang melahirkan dan men- 
didiknya? Terus terang saya katakan, saya beli 
kuenya bukan lagi atas dasar kasihan, tetapi rasa 
kagum dengan sikapnya yang dapat menjadi- 
kan kerjanya suatu penghormatan. 

Sesungguhnya saya kagum dengan sikap 
anak itu. Dia menyadarkan saya, siapa kita 
sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan bagaimana 
kita seharusnya memandang hidup, yaitu hidup 
yang bekerja karena, dari danuntuk Tuhan. 

Bekerja bukan berarti tidak boleh pensiun 
dari pekerjaan formal. Bekerja pada hakikatnya 
adalah menggunakan semua potensi yang 
Tuhan beri, untuk memberi manfaat bagi orang 
lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Semua 
potensi berarti meliputi pikiran, perkataan dan 
perbuatan. Bisa melalui ide-ide, nasihat-nasihat, 
dan bahkan setiap senyuman. Menggunakan 
semua potensi berarti juga mewariskan prinsip- 
prinsip yang benar pada anak cucu. 

Setiap orang percaya dipersiapkan Tuhan 
untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik 
(Efesus 2:10). Dipersiapkan berarti Tuhan sudah 
memberi kelengkapan dan kemampuan untuk 
bekerja. Tidak mau bekerja berarti menyia- 
nyiakan talenta yang Tuhan beri. Tidak bekerja 
berarti tidak taat pada perintah Tuhan. Tidak 
bekerja berarti menutup pintu berkat yang 
disediakan Tuhan atas setiap orang yang taat 
dan mau bekerja untuk kemuliaan namaNya. 
Tuhan Yesus memberkati. ш 


05 


ebih dari tiga puluh tahun terakhir, 
dengan pelbagai alasan sosioekonomi 
semakin banyak pasangan suami-istri 
yang harus bekerja. Kegiatan masing-masing 
anggota keluarga di luar juga meningkat, 
akibatnya waktu berkumpul antara anak dan 
orang tua atau saudara-saudara mereka 
semakin sed Anak lebih banyak 
menghabiskan waktu bersama pengasuh atau 
malah bermain sendiri di rumah. 
Kecenderungan ini, menurut Daniel Amen, 
M.D., direktur medis The Center For Effective 
Living, akan menimbulkan dampak sosial serius 
jika orang tua tidak memberikan kepemimpinan 
yang kuat kepada anak-anak mereka. Psikiater 
anak, remaja dan dewasa ini menyodorkan 
sepuluh panduan untuk membesarkan anak 
secara sehat dalam keluarga dengan kedua 
orang tua bekerja. 


WAKTU 

Hubungan orang tua-anak yang baik 
memerlukan waktu yang memungkinkan 
mereka berkumpul secara fisik. Tidak perlu 
berjam-jam. Yang penting, orang tua secara 
konsisten meluangkan sedikit waktu bersama 
anak-anak hampir setiap hari. Ketika bersama 
mereka, jauhkan gangguan dan konsentrasikan 
perhatian kita kepada mereka. Waktu adalah 
tonggak penyangga pengasuhan yang baik. 


JADILAH PENDENGAR YANG BAIK. 

Bila anak-anak mengetahui bahwa kita 
benar-benar mendengarkan apa yang mereka 
katakan, mereka akan lebih bersemangat untuk 
berbagi perasaan dan pikiran. Sebaliknya, kalau 


Mendidik Anak bagi 
Pasangan Ortu Bekerja 


orang tua merendahkan gagasan anaknya atau 
"rajin" mengkritik kata-katanya, anak itu akan 
menarik diri dan memilih lebih dekat pada 
teman. Karenanya, jika ingin memiliki pengaruh 
dalam kehidupan anak, mari menjadi 
pendengar yang baik. Mereka akan menerima 
kita bila kita membantu mereka memecahkan 
masalah. 


3, TENTUKAN HARAPAN YANG JELAS, 

Memberitahukan anak apa yang kita 
harapkan darinya akan membentuk perilaku 
yang baik. Jangan ragu-ragu melibatkan 
mereka dalam pekerjaan sehari-hari dan untuk 
membantu menyelesaikan tugas-tugas di 
lingkungan rumah. Kebanyakan anak pasti 
akan mengeluh. Begitupun, kita harus 
berusaha agar mereka senang dilibatkan. Pada 
anak yang berperan serta dalam urusan rumah 
tangga, akan tumbuh etika kerja dan umumnya 
ia lebih merasa menjadi bagian dari keluarga, 


4. JANGAN MEMBIARKAN RASA BERSALAH. 
Banyak orang tua merasa bersalah karena 
bekerja seharian di luar rumah. Sebagai 
kompensasinya, mereka membiarkan anak 
berperilaku buruk dan tidak disiplin. Orang tua 
yang baik adalah yang tegas. Merasa bersalah 
merupakan tindakan kontraproduktif. 


5. JANGAN MENGGANTIKAN KASIH SAYANG 


ATAU WAKTU DENGAN UANG, 

Memang penting untuk mengajarkan 
anak-anak bagaimana mengelola uang, tetapi 
jangan gunakan uang sebagai pengganti 
Pesan 


waktu atau kasih sayang kita. 


materialistis di televisi mudah sekali merasuki 
anak dan membangkitkan keinginan mereka 
untuk membeli ini dan itu. Bagaimana kita 
dapat membentengi mereka dari pengaruh 
buruk ini? Kita buat mereka untuk selalu 
berusaha bila ingin memperoleh sesuatu. 
Sesuatu yang diperoleh melalui bekerja, akan 
lebih terasa nilainya. 


6. JANGAN TERLALU SERING GONTA-GANTI 
PENGASUH, 

Satu dari kebutuhan psikologi yang penting 
pada anak adalah bahwa ia terasuh dengan baik 
dan penuh kasih secara terus-menerus. Oleh 
karena itu kita memerlukan pengasuh. Dengan 
menggunakan pengasuh kecemasan kita akan 
berkurang selama kita bekerja. Namun sebelum 
menyerahkan anak pada seorang pengasuh, 
berikanlah kesempatan untuk terciptanya 
keakraban dan kedekatan antara anak dan si 
calon pengasuh. Sering gonta-ganti pengasuh 
dapat membahayakan anak. Untuk mencari 
orang yang tepat atau situasi yang baik bagi 
anak, kalau perlu, pergilah ke tempat yang jauh! 


7. KUNCINYA: PENGAWASAN. 

Sering kali ketika ditinggalkan orang tua, 
anak terjerumus dalam masalah. Penelitian 
menunjukkan bahwa anak-anak bermasalah 
sering berasal dari keluarga yang kurang atau 
tidak diawasi. Anak-anak tidak begitu saja tahu 
sejak lahir, mana perilaku baik, mana yang 
buruk. Mereka perlu diajari dan kemudian 
diawasi, Karenanya, sangatlah penting bagi 
orang tua untuk mengetahui di mana anaknya, 
sedang bersama siapa, dan sedang ngapain. 


Memang, anak sering mengeluh kalau ia 
diawasi ketat, tetapi anak-anak yang tidak 
diawasi juga sering merasa bahwa orang tua 
mereka tidak peduli dengan mereka! 


8. BERI PERHATIAN LEBIH SAAT IA BAIK. 

Ini bagian paling berat sebagai orang tua. 
Kita cenderung lebih memperhatikan anak- 
anak ketika mereka menjengkelkan. Sebaliknya, 
jauh lebih sulit untuk memperhatikan perilaku 
baik mereka, Namun, jika ingin anak 
berperilaku baik, berilah perhatian pada hal-hal 
yang kita sukai dari mereka. Kalau anak merasa 
diabaikan, secara bawah sadar ia akan 
berperilaku salah untuk menarik perhatian kita. 
Memperhatikan mereka sewaktu mereka baik, 
memang memerlukan usaha. 


9. HUKUMAN ITU UNTUK MENDIDIK. 

Orang tua yang bekerja di luar rumah, 
cenderung mengalami kelelahan dan mudah 
jengkel. Maka mereka lebih mudah kehilangan 
kontrol terhadap anak-anak. Ini dapat 
menimbulkan masalah. Jangan pernah 
menghukum anak ketika kita sendiri tidak 
dapat mengontrol diri. Gunakan hukuman 
untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan 
kemarahan. Berikan teladan dalam relasi. 


10. ANAK BELAJAR BERELASI DARI ORANG 

TUA MEREKA. 

Mereka juga merasa paling aman jika 
melihat orang tua saling memperlakukan 
pasangannya dengan baik. Maka hal terbaik 
yang dapat dilakukan bagi anak-anak kita 
adalah mencintai pasangan kita. (Tabloid Nova) 


Membesarkan anak dengan baik memang 
tidak mudah bagi pasangan suami istri yang 
bekerja. Dengan 10 panduan berikut mereka 

dapat menjalankan tugas sebagai orang 


tua dan berkarier secara seimbang. 


07 


ua ekor katak 

berlompatan 

dengan riangnya 
di sebuah halaman rerum- 
putan sebuah peternakan 
sapi. Seorang ibu yang se- 
dang membersihkan hala- 
man kandang yang melihat 
kedua katak itu berusaha 
mengusir dengan sebuah 
gagang sapu dan membuat 
kedua katak itu lari 
ketakutan. 


08 


` 4 
"Cepat, kearah sana", kata salah seekor katak itu "Saya melihat 
tempat persembunyian yang baik dan pasti sulit dijangkau 
oleh gagang sapu itu" kata si katak menunjuk arah kandang 
sapi perah yang ada didalam peternakan tersebut. 

"Ayo, cepat" seru si katak pertama dan keduanya 
melompat-lompat melompat tinggi, lebih tinggi, semakin 
tinggi lompatannya dan sangat tinggi kearah pagar kandang 
menuju tempat dimana mereka akan bersembunyi. 

"Plung" pada lompatan terakhir, keduanya serentak 
mendarat di sebuah ember yang berisi susu segar dan segera 
mereka berenang ke tepi ember dan berusaha untuk naik 
keluar dari ember itu sambil sesekali melompat, tapi tidak 
berhasil. 

"Oh kawan, habislah kita kali ini, ember aluminium ini 
sungguh sangat licin, rasanya tidak mungkin memanjatnya, 
habislah kita kali ini, kita tak bisa kemana-mana lagi, kita akan 
mati tenggelam disini" kata katak kedua. 

"Teruslah berusaha, teruslah berenang, teruslah 


mendayung' kata katak pertama, pasti ada cara 
untuk bisa keluar dari tempat ini, ayo kita 
pikirkan, jangan menyerah. Mereka berduapun 
mendayung dan berenang kesana kemari 
sambil sesekali melompat berusaha melewati 
bibir ember. 

Setelah sekian jam mereka mendayung 
katak kedua mulai mengeluh lagi, "Ugh, saya 
sungguh lelah sekali, saya benar-benar 
kehabisan tenaga, susu ini kental sekali dan dan 
terlalu licin untuk keluar dari tempat ini." 

"Ayo, teruslah berusaha, jangan menyerah" 
kata katak pertama memberi semangat. 

"Percuma saja, kita tidak akan pernah keluar 
hidup-hidup dari tempat ini, kita pasti mati 
disini keluhnya makin lemah" dan gerakan katak 
kedua itu makin lama makin lambat dan 
akhirnya tidak bergerak lagi, mati. 

Sementara itu katak pertama dengan sisa- 
sisa tenaganya masih berenang dan terus men- 
dayung sendirian sambil sesekali berpikir untuk 
menyusul temannya yang tubuhnya kaku sete- 
ngah tenggelam itu. 


Terjebak keadaan 

Itulah dinamika kehidupan, di mana suka- 
Cita dan dukacita datang dengan silih berganti. 
Tapi yang terjadi pada dua katak di atas adalah 
"Lepas dari mulut buaya masuk mulut harimau"! 
Katak-katak itu berusaha menghindari sapuan 
seorang ibu dengan masuk dalam sebuah em- 
ber. Tapi ternyata ember itu juga ancaman bagi 
kelangsungan hidup mereka. 

Manusia terbatas. la tidak pernah tahu de- 
ngan pasti kapan masalah akan datang. Apa 
yang dianggapnya jalan keluar seringkali hanya 
harapan hampa, "Lompatan keberuntungan" itu 
bisa berubah menjadi sebuah perangkap yang 
menjatuhan. 

Namun, satu hal kita bisa belajar dari cerita 
di atas, bahwa sikap yang optimis dan tidak 
gampang putus asa dapat memberi kekuatan 
untuk terus bertahan dan tidak menyerah pada 
keadaan. 

Katak pertama itu terus berenang. 

Lamat-lamat terdengar ayam berkokok dan 
tanpa disadari kaki-kaki katak pertama itu sera- 
sa mendapat pijakan, katak itu sudah tidak 
mendayung lagi karena kakinya terasa berdiri 
diatas setumpuk mentega hasil karyanya 
semalaman. Dan "plop" katak itupun membuat 
lompatan terakhir untuk keluar dan bebas dari 


artikel 22 


ember yang mengubur temannya. 


Sebuah refleksi iman 

Hidup itu layak diperjuangkan karena hidup 
adalah anugerah Tuhan. Hidup itu perlu diper- 
juangkan karena hidup tidak selalu mulus, selalu 
ada masalah dan “kerikil-kerikil tajam", 

Katak kedua itu berhasil melewati "ember" 
pertama dengan sukses. la telah belajar sesuatu 
dan mungkin ia akan mengajar katak-katak yang 
lain tentang sikap optimis dan tidak menyerah 
pada keadaan. Bahkan mungkin ia menambah 
tips-tips dari pengalaman hidupnya ketika 
melewati masalah. Namun, tanpa menye- 
lesaikan akar masalah, semua pengajaran dan 
tips-tips itu hanyalah angin segar yang akan 
segera berlalu ketika masalah yang lain muncul. 

Kehidupan setelah ajallah yang akan 
menentukan, apakah kita akan menang selama- 
lamanya atau "gagal" selama-lamanya. Selama- 
lamanya adalah waktu yang sangat lama dan 
tidak ada akhirnya. Manusia yang gagal dalam 
fase terakhir itu tidak akan bisa "melompat 
keluar dari ember". Tidak ada kesempatan 
kedua. Ia benar-benar gagal... gagal selamanya, 
dan selamanya gagal. 

Tetapi ada satu pengharapan dan 
penghiburan bagi dunia yang bermasalah, yaitu 
kembali tunduk kepada Allah pencipta. Tuhan 
berjanji akan menyertai setiap orang yang 
mengasihiNya (Rm.8:38). Mengasihi Allah 
berarti menaati kehendakNya. 

Masalahnya adalah Allah memiliki standar 
yang mutlak/absolut (hanya satu) sedangkan 
manusia relatif (berbeda-beda). Absolut dan 
relatif ini terkadang sangat sulit dipertemukan. 
Untuk bisa mengasihi Allah sepenuhnya, manu- 
sia yang relatif harus mau tunduk kepada Allah 
yang absolut. Karena pencipta tidak mungkin 
tunduk pada ciptaan yang terbatas. 

Tunduk itu berarti bersedia membuka hati 
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruse- 
lamat pribadi. Itulah kunci pertama untuk mene- 
rima berkat Tuhan yang sesungguhnya. Tanpa 
kepastian memperoleh keselamatan kekal, se- 
mua kerja keras dan keberhasilan sia-sia belaka. 

Ketika manusia dilahirbarukan, Roh Kudus 
akan memenuhi orang percaya dan memim- 
pinnya kepada keselamatan kekal di Sorga. Bu- 
kan hanya itu saja, Roh Kudus akan memimpin 
setiap pribadi orang percaya dari kemenangan 
kepada kemenangan dalam hidupnya. /Ag ш 


09 


Tit 25, whip KING 


17 September 2007 | 06.30 PM 
Grand Ballroom Lt.2 
Mercure Grand Mirama Hotel 
Jl. Raya Darmo 68-78 
With Ps. Philip Mantofa 


Dress Code: Formal 


1 


KUASA 
ALLAH 


Ticket Ер.100.000,- (Tersedia di Konter bawah) 


training Ini pada 


Senin. Sept’ 07, 
pk. 18.30 WIB, 
R. Ibadah Utama 


Pertajam 
Kepekaan 
Anda 


10 


Cp: Lina 723.304.50 atau 601.198.11 


Wornen 


Rabu, 19 September ‘07 
09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & 
rekan-rekan Anda! 


pembicara: 
dr. Elizabeth Subrata 
(Jakarta) 


pembicara 


Pdt Johan Lumoindong (Jakarta) 


Jumat, 21 September 07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


Segera dibuka!! 


Gereja Mawar Sharon 
Sat. Madura 


Jika Anda memiliki anak, 
saudara, rekan yang bertempat 
tinggal di daerah Kamal, Bangka 


Sabtu, 22 September ‘07 lan & sekitarnya Anda dapat 


mengajak mereka beribadah 
atau dengan menghubungi 


Contact Person. 
Valentino (081-703039639) 
Anita - 70497744 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Am Hal |, 
g irlhday | 


14.09.07 
Guntur Sunaryo 
Ketua Kemas Wil. Pusat 


17.09.07 
Ali Santoso 
Ketua Kemas Sat. Barat 


20.09.07 
Cahyo Wiyono 
Penilik Kemas Sat. Sidoarjo 


22.09.07 
Bambang Mulyono 
Penilik Kemas WII. Pusat 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan dilangsung- 
kan pemberkatan nikah antara: 


Rabu, 19 September 2007, 
Pk. 15:00 WIB 

GE TJING TJHIANG 

Putra dr Bp. Ge Pin Cu 

& Ibu (Alm) Thio Ai Giok 

LAN NINGSIH 

Putri dr Bp. (Alm) Hendro Sunaryo 
& Ibu Mike Hendrawati 


Minggu, 23 September 2007, 
Pk, 13:00 WIB 

SOEKARDI ISKANDAR 

Putra dr Bp. Yoe Kok Hian 

& Ibu (Alm) Loo Goen Yin 


TJONG SIAUW JEN 


Putri dr Bp. Lay Bie Yoeng 
& Ibu Tjong Swe Hwa 


12 


Syarat: 
Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 


Alur kegiatan: 
Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 
praktek pelayanan, pembinaan 


Jadwal Pelatihan (setiap pukul 18.30): 
Kamis, 27 September 07 - Pelayanan Konseling 


Kamis, 04 Oktober ‘07 - Pelayanan Pemerhati 
Kamis, 25 Oktober “07 - Pelayanan Baptisan 
Kamis, 01 November “07 - Kunjungan Orang Sakit 


jadwal ibadah mingguan 7 
17 September - 23 September 2007 


17| senin 18| selasa 19 | rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 • Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 « R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 

5346563, 3550710 dr. Elizabeth Subrata (Jakarta) 

Prayer Training Center MAWAR SHARON JOURNEY 


Pk. 18.30 © Б. Ibadah Utama Pk. 18.30 


20| kamis 21 | jumat 22| sabtu 


MAWAR SHARON JOURNEY Doa Malam Doa Puasa 

Рк 18.30 Pk. 19.00 • R. Ibadah Utama Pk. 1000 * Convention Hall 
pembicara Pembicara 
Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) Pdt. Johan Lumoindong (akarta) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 
Pk. 23.00 - selesai « Convention Hall Pk 18.30 • R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan. 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

Ш Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


ш Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar рага pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


(ҒЗ jadwal ibadah mingguan 


17 September - 23 September 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum 1 Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk, 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak П РК. 10.15 
Kebaktian Anak 11 Pk, 16.30 


Kebaktian Anak IV РК. 19.30 


Keb, Pemuda 
Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Soldier of Faith 


Keb. Remaja Pk. 13,00 
Keb. Е; 
Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
Jl, Cempaka 24, Surabaya, 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Л. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 

Кер. Umum + Anak РК. 16.30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb, Umum + Anak Рк. 08,00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

JI, Palem Il, TD 34, Sidoarjo 
Satelit Selatan III 

Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 

Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak РК 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb, Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum I + Anak Рк. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak Pk, 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum:t ProM рк. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk, 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Рк 18.30 


Jl Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb, Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp, 0321- 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+ Anak II Pk. 16,00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas С-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Jl, Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “СОН” 


Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb, Remaja Pk. 11.00 
Keb, Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro М (Sabtu) Pk, 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl, KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | & Pro-M Pk. 07.00 
Keb, Umum 11 & Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JL Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak 11 Рк 1700 


JI. Nusantara IV/C4E 

Jl. WR. Supratman 10 B 

Sekretariat: JI. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Тер & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) | Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


JI, Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
СР: Pdm. Antoni М. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K" 


Keb, Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum || Pk, 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk, 15.00 


Л. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
JI, Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum РК. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double Т” 


Кер. Umum РК. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb, Umum+Pro-M+Anak Pk, 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It, 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk, 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk 16.00 
Keb, Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Satelit Tondano “HOR” 
Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk18.00 


Keb. Anak Uumat) Pk. 15.00 
Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp: Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan 7 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. ДА. 
Maramis Kadoodan Шпак М 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb, Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 16,00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


‘Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Ср: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk, 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, JI. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Gedung Mawar Sharon: 


JI. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr, Uddyanto, 0856-56186277 


17 September - 23 September 2007 


Sat, Pontianak “City Harvest” 
Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. Suprapto 14 

Sek: JI. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok Е9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb, Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Рк. 13.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk, 13.00 


Jl Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 


Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 

Sat. Gideon 

Keb, Umum Pk. 09,00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931, 21487 


Sat. Kota Benteng 

Keb, Umum Pk. 16.00 
Ср: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat, Masohi (МІК 

Keb. Umum Pk. 17,00 
Keb. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Jl. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. (еті Maloky, 
SE., 0852-43025293 


Satelit Waipia (МІК Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Pk 17.00 


Keb.Anak 

|, Brigjen B. Sumitro Мо. 36, 
-Kec. Waipia (Maluku Tengah), СР:Вр. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1112, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Рк. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum I Pk. 10.45 
Keb, Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


15, Grand Liberty Restaurant, 

Л. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: JI. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (it. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


JI. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 


Keb, Pemuda Pk, 09.00 
Supermarket Bonnet 11.2 Rungkut 
Sat. Timur “True 

Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory” 

Keb, Pelajar Pk 1230 


di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Pk. 07,30 
Keb, Pemuda Pk 13.30 
di Bonnet Lt3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 
Keb, Pemuda Pk. 09,45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerj Pk. 16.00 


ja 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. “City of Faith" 


Keb, Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb, Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David" 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah 4-38, Sby. 


Sat, Sel. “Royal Priesthood” 
Keb, Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Pk. 08.00 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. "Gracious Satellite” 


Keb, Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja II Pk. 14.00 
Keb, Remaja III Pk. 16.00 


Sat. Utr, "River of Life” 

Keb, Anak (Arrow Generation)Pk. 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 1130 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God” 


Keb.Pelajar Pk, 13.00 
Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


i Re 
: = | oy ed 
г ci =" 4. S “кі 
Б о ah rs о 
ЕТ |: а ІН Іт 
ea ajan рз a ЕН 
EE FI cy В ons 
el J! sn °c: Tie 
о ТИНЕ - о 
Be tll: eh 2-0 
2 Fi vo nd pon ТЕ 
БЕ ЕП: НЕ 
0: poz cig pot log alaa olde £ 
SS el NN 


